KONTRAK KEMITRAAN 



KEGIATAN 



KARYA NYATA SOSIA 

BIDANG KESEHATAN 
KHITANAN MASSAL 



DI 

KELURAHAN JATINEGARA 
KECAMATAN CAKUNG 
KOTA JAKARTA TIMUR 
PROVINSI DKI JAKARTA 



SABTU, 6 JULI 2013 




Asih-Asuh-Asah 
Silihwangian 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 

(PULO JAHE RW 05 JAKARTA TIMUR) 



KONTRAK KEMITRAAN 
PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL BIDANG KESEHATAN 

KHITANAN MASSAL 
DENG AN WARGA PULO JAHE RW 05 
KECAMATAN CAKUNG KOTA JAKARTA TIMUR 



Tuhan yang Maha Esa Lindungilah seluruh Rakyat Indonesia dari pulau Aceh sampai Pulau 
Papua baik dalam negeri maupun di luar negeri terbebas dari Godaan Bisikan Kedatangan 
Hasutan Hipnotis (Roh Jahat) Jin Iblis Syaitan Yang Terkutuk. 

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami yang menanda-tangani 
surat kontrak kemitraan ini adalah : 

1. PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL yang diwakili oleh : 

1.1. Nama : Dr. Wahyu 

Alamat : Jl. Rawa Badung RT 06 RW 07 No. 4C Jatinegara, Jakarta Timur 
Pekerjaan : Tim Pelaksana Program Karya Nyata Sosial (Dokter). 

1.2. Nama : Minem 

Alamat : Jl. Swadaya IV RT 07/05 Jatinegara, Jakarta Timur 
Pekerjaan : Tim Teknis Program Karya Nyata Sosial. 

Yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu 

2. Warga Masyarakat Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta 
Timur, Provinsi DKI Jakarta. 



2.1. Nama 
Alamat 
Pekerjaan 



Ade Rio M 

Pulo Jahe RT07/05 

Wakil Peserta Khitanan 



2.2. Nama 
Alamat 
Pekerjaan 



Azhar Agus 

Pulo Jahe RT 07/05 

Wakil Orang Tua Peserta 



Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua 



Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama 
(kemitraan) dalam hal Khitanan Massal dengan ketentuan berdasarkan pasal-pasal 
sebagai berikut: 



Pasal 1 
Tujuan Kemitraan 

Membudayakan masyarakat bergotong royong, membiasakan hidup bersih dan 
melaksanakan silaturahmi di dalam dirinya dan lingkungannya masing-masing sebagai 
wujud rasa syukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada masyarakat sejahtera 
dan mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada rakyat bangsa 
Indonesia. 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



Pasal 2 
Sasaran Bantuan 

Pihak Kesatu memberikan bantuan kepada Pihak Kedua untuk disalurkan hanya 
kepada anak lelaki yang prasejahtera yang mendapatkan program Khitanan Massal, daftar 
nama mereka adalah hasil seleksi dan keputusan dari kader Posyandu atau wakil 
masyarakat Pulo Jahe RW 05 ada Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta 
Timur, Provinsi DKI Jakarta. 



Pasal 3 
Bentuk Bantuan 

Pihak Kesatu memberikan paket bantuan kepada Pihak Kedua dalam bentuk bebas 
yaitu biaya khitanan, pemeriksaan ulang, obat-obatan dan paket khitanan massal yaitu 
uang tunai, sarung, bola plastik, dan nasi kotak yang dibagikan setelah melaksanakan 
Khitanan Massal. 



Pasal 4 

Jumlah dan Frekuensi Bantuan 

Pihak Kesatu memberikan paket bantuan kepada Pihak Kedua sebanyak lima (5) 
paket dalam satu kali kegiatan. Sesudah kegiatan Khitanan Massal selesai setiap peserta 
mendapatkan pemeriksaan secara gratis 1 kali, seminggu setelah khitanan atau waktu 
yang telah ditentukan oleh dokter. 



Pasal 5 
Waktu Kegiatan 

Pihak Kesatu memberikan bantuan kepada Pihak Kedua pada pelaksanaan kegiatan 
Khitanan Massal pada 6 Juli 2013, dan pemeriksaan ulang setelah khitanan pada 12 Juli 
2013. 



Pasal 6 
Perubahan Waktu Kegiatan 

Perubahan waktu kegiatan dapat disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak 
melalui jalan musyawarah untuk mufakat. 



Pasal 7 
Penyerahan Bantuan 

Pihak Kesatu memberikan bantuan kepada Pihak Kedua melalui kegiatan Khitanan 
Massal di lingkungan di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur dan 
Propinsi DKI Jakarta (Jadwal dan Tempat Pelaksanaan terlampir). 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



Pasal 8 

Tanggung Jawab Pihak Kedua 

Pihak kedua bertanggung jawab atas kegiatan Khitanan Massal, keaslian dan kebenaran 
jumlah dan data dari : 

1. Jumlah bahan bantuan yang diterima. 

2. Daftar calon dan hadir peserta pelaksanaan kegiatan Khitanan Massal. 

3. Daftar calon dan hadir dokter atau tim pelaksana 



Pasal 9 

Daftar Nama Penerima Paket Bantuan 

Penerima paket bantuan dan pelaksana kegiatan Khitanan Massal adalah anak-anak lelaki 
yang prasejahtera di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur 
jumlah peserta 17 anak. (daftar nama tersebut terlampir). 



Pasal 10 
Penutupan 

Rincian teknis pelaksanaan Program Karya Nyata Sosial akan dituangkan dalam buku 
petunjuk teknis pelaksanaan program yang disusun bersama oleh kedua belah pihak 
untuk lebih mudah dan lebih sejahtera. 

Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan ini dapat dibicarakan melalui 
musyawarah untuk mufakat untuk kesejahteraan bersama. 



Ya Tuhan yang Maha Esa semoga program kemitraan Karya Nyata Sosial ini dapat 
berjalan dengan lancar dan dapat dilaksanakan terus menerus dengan sumber pendanaan 
dari warga masyarakat sejahtera yang berasal dari warga Pulo Jahe RW 05 , Amien. 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



Jakarta, 25 Mei 2013 




Pihak Ke-Satu 



Dr. Wahyu Minem 
Tim Pelaksana Tim Teknis 

Program Karya Nyata Sosial Program Karya Nyata Sosial 



Pihak Ke-Dua 



Ade Rio M Azhar Agus 

Wakii Peserta Khitanan Wakil Orang Tua Peserta 



SAKSI-SAKSI 




Ketua RW 05 Kepala Desa/Lurah Jatinegara 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



SURAT PERNYATAAN 



Tuhan yang Maha Esa Lindungilah seluruh Rakyat Indonesia dari pulau Aceh sampai 
Pulau Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri terbebas dari Godaan 
Bisikan Kedatangan Hasutan Hipnotis (Roh Jahat) Jin Iblis Syaitan Yang Terkutuk. 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. 

Segala puji milik Tuhan, salam dan shalawat semoga tercurah kepada para Malaikat, 
para Nabi. 

Setelah mendengarkan paparan dan penjelasan tentang Program KARYA NYATA 
SOSIAL Bidang Kesehatan Kegiatan Khitanan Massal yang dilaksanakan pada Hari 
Sabtu, 6 Juli 2013 di TK Almadinah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota 
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Maka Dengan ini kami setuju dan siap 
mendukung kegiatan Karya Nyata Sosial, yang diadakan di Kelurahan Jatinegara, 
Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan 
agar masyarakat kami bisa bersinerji antara yang sejahtera dengan pra-sejahtera. 

Jakarta, 25 Mei 2013. 

Terima kasih, 



Ketua Posyandu Permata Ibu, 




It A J n r ! 

iW OB Ji 



(Komariyah) 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



SURAT PERNYATAAN 



Tuhan yang Maha Esa Lindungilah seluruh Rakyat Indonesia dari pulau Aceh sampai 
Pulau Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri terbebas dari Godaan 
Bisikan Kedatangan Hasutan Hipnotis (Roh Jahat) Jin Iblis Syaitan Yang Terkutuk. 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. 

Segala puji milik Tuhan, salam dan shalawat semoga tercurah kepada para Malaikat, 
para Nabi. 

Setelah mendengarkan paparan dan penjelasan tentang Program KARYA NYATA 
SOSIAL Bidang Kesehatan Kegiatan Khitanan Massal yang dilaksanakan pada Hari 
Sabtu, 6 Juli 2013 di TK Almadinah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota 
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Maka Dengan ini kami setuju dan siap 
mendukung kegiatan Karya Nyata Sosial, yang diadakan di Kelurahan Jatinegara, 
Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan 
agar masyarakat kami bisa bersinerji antara yang sejahtera dengan pra-sejahtera. 

Jakarta, 25 Mei 2013. 

Terima kasih, 



Ketua Posyandu Permata Bunda, 




TSetyaningsih) 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



SURAT PERNYATAAN 



Tuhan yang Maha Esa Lindungilah seluruh Rakyat Indonesia dari pulau Aceh sampai 
Pulau Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri terbebas dari Godaan 
Bisikan Kedatangan Hasutan Hipnotis (Roh Jahat) Jin Iblis Syaitan Yang Terkutuk. 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. 

Segala puji milik Tuhan, salam dan shalawat semoga tercurah kepada para Malaikat, 
para Nabi. 

Setelah mendengarkan paparan dan penjelasan tentang Program KARYA NYATA 
SOSIAL Bidang Kesehatan Kegiatan Khitanan Massal yang dilaksanakan pada Hari 
Sabtu, 6 Juli 2013 di TK Almadinah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota 
Jakarta Timur , Provinsi DKI Jakarta. Maka Dengan ini kami setuju dan siap 
mendukung kegiatan Karya Nyata Sosial, yang diadakan di Kelurahan Jatinegara, 
Kecamatan Cakung , Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk jasa 
dokter, obat-obatan, dan perawatan pasca khitanan massal. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan 
agar masyarakat kami bisa bersinerji antara yang sejahtera dengan pra-sejahtera. 

Jakarta, 25 Mei 2013 

Terima kasih, 




TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



SURAT PERNYATAAN 



Tuhan yang Maha Esa Lindungilah seluruh Rakyat Indonesia dari pulau Aceh sampai 
Pulau Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri terbebas dari Godaan 
Bisikan Kedatangan Hasutan Hipnotis (Roh Jahat) Jin Iblis Syaitan Yang Terkutuk. 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. 

Segala puji milik Tuhan, salam dan shalawat semoga tercurah kepada para Malaikat, 
para Nabi. 

Setelah mendengarkan paparan dan penjelasan tentang Program KARYA NYATA 
SOSIAL Bidang Kesehatan Kegiatan Khitanan Massal yang dilaksanakan pada Hari 
Sabtu, 6 Juli 2013 di TK Almadinah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota 
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Maka Dengan ini kami setuju dan siap 
mendukung kegiatan Karya Nyata Sosial, yang diadakan di Kelurahan Jatinegara, 
Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan 
agar masyarakat kami bisa bersinerji antara yang sejahtera dengan pra-sejahtera. 

Jakarta, 25 Mei 2013. 



Terima kasih, 



Ketua RW 05, 




TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



DAFTAR NAMA ALAMAT TIM PELAKSANA 
PEMBERDAYAAN KHITANAN MASSAL 
PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



Kelurahan : Jatinegara 
Kecamatan : Cakung 



Kota : Jakarta Timur 
Provinsi : DKI Jakarta 



NO 



NAMA LENGKAP 



ALAMAT 



NO, TLP/HP 



3ABATAN 



dr. VVah^o 




mi 



3 i CGA/v\pvn~ 



f 



5- 



97 JbbtM" 



R 



oWsoW&Y, ft 



Dilaporkan Oleh: 
Tim Teknis Program Karya Nyata Sosial 



O 




Minem 



Jakarta Timur, 25 Mei 2013 
Diketahui Oleh: 
Ketua Posyandu 



POS /ANDU m 

D 17 t> \4 4 T i r 




KEL JA7INEG 



J A K A 



Setyaningsih 



\ 1 



TIM TEKNIS PROGRAM KARYA, NYATA SOSIAL 



DAFTAR CALON DERMAWAN 
PEMBERDAYAAN KHITANAN MASSAL, BIDANG KESEHATAN 
PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 
DI POSYANDU PERMATA IBU RW 05 



Kelurahan : Jatinegara Kota : Jakarta Timur 

Kecamatan : Cakung Provinsi : DKI Jakarta 



NO 


NAMA 


UP 


ALAMAT 


NO. TLP/HP 


PEKERJAAN 


KETERANGAN 





















































































































































































































Dilaporkan Oleh: 
Tim Teknis Program Karya Nyata Sosial 




Minem 



Jakarta Timur, 6 Juli 2013 



Diketahui Oleh: 
Ketua Posyandu 

PERM AX 

KEL.JATIhK^lAlkMKlJ i 

JAKAR IA TIMUR 




TIM TEKNIS PROGRAM KARYA NYATA SOSIAL 



